Definisi sejarah menurut pendapat beberapa ahli :

Menurut Ibnu Khaldun

Sejarah adalah catatan tentang masyarakat umat manusia atau peradaban dunia, tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada watak-watak masyarakat itu, seperti keliaran, keramah-tamahan dan solidaritas golongan, tentang revolusi dan pemberontakan oleh segolongan rakyat melawan golongan yang lain dengan akibat timbulnya kerajaan dan negara, dengan tingkat yang beragam, tentang bermacam-macam kegiatan dan kedudukan seseorang, baik untuk mencapai penghidupannya, cabang ilmu pengetahuan dan insinyuritas, serta pada umumnya tentang segala perubahan yang terjadi ke dalam masyarakat karena watak masyarakat itu sendiri.

Menurut Al-Sakhawi (dalam Al-I'lan bi al-Taubikh liman Dzamma al-Tarikh

Sejarah merupakan sebuah seni yang memvisualisasikan realitas waktu dalam term determinasi (penunjukan) dan detensi (pemberhentian) yang terjadi di dunia.